— | e) x4 Q 


Home Blogging v Tips » Windows 


DLUGGING®* Z/ Vidi 2UZ5 10.10 WID 


8 Ekstensi Google Chrome Terbaik Untuk Blogger 


8 Ekstensi Google Chrome 
Terbaik Untuk Blogger 


Ekstensi Chrome Terbaik Untuk Blogger - Mengelola situs web atau blog membutuhkan banyak 
kerja keras. Setiap hari, pemilik situs diharapkan untuk mencurahkan banyak waktu dan upaya 
dalam mengatur konten, tautan, dan lalu lintas untuk memastikan bahwa situs web mereka 
berhasil. 


Satu-satunya cara untuk memastikan Anda mencakup semua alasan adalah dengan 
menggunakan semua sumber daya Anda sepenuhnya. Salah satu sumber daya yang berfungsi 
sebagai tulang punggung sebuah website adalah web browser. 


Meskipun pengguna yang berbeda memiliki preferensi mereka sendiri, sulit untuk menemukan 
browser yang mendekati Google Chrome. Chrome telah menjadi favorit global berkat kecepatan, 
desain bersih, dan pengelolaan tab yang efisien. 


Alasan lain mengapa Chrome adalah pilihan favorit dari semua browser adalah 
ekstensibilitasnya. Pengguna dapat menyesuaikan dan meningkatkan pengalaman menjelajah 
dengan mengakses ekstensi dan aplikasi yang tersedia di Toko Web Chrome. 


Table of Contents & 


m Ekstensi Chrome Terbaik Untuk Blogger 
m1. Grammarly 
m 2. SEOguake 
m 3. Awesome Screenshot: Screen Video Recorder 
m 4. AdBlock 
m 5. ColorZilla 
= 6. Email Hunter 
m 7. WhatFont 
m 8. MailTrack 
m Kesimpulan 


Ekstensi Chrome Terbaik Untuk Blogger 


Saat Anda membuka Toko Web Chrome, Anda akan menemukan ribuan ekstensi dan aplikasi 
yang tersedia untuk diunduh yang kebanyakan dari mereka gratis! Berikut ini kami berikan 
daftar 8 ekstensi google chrome terbaik yang sangat berguna untuk blogger. Mari simak 
daftarnya 


1. Grammarly 


Home > Extensions > Grammarly: Grammar Checker and Writing App 


@ Grammarly: Grammar Checker and Writing App 


© grammariy.com @ Featured 


Fee ee K 41,863 © | Productivity | 10.000.000- users 


Overview Privacy practices Reviews Support Related 


Works where you write 


; OOOO gB 


Grammarly membantu Anda mencegahnya dengan mengawasi tata bahasa dan ejaan Anda. Ini 
memindai teks dan menunjukkan kepada Anda peluang peningkatan untuk pengalaman menulis 
artikel blog dalam bahasa Inggris yang lebih baik. 


Ini berfungsi di sebagian besar situs dan mendapat editor hebat untuk menulis cerita, artikel, 
atau buku. Kedengarannya sempurna untuk mencegah kesalahan tata bahasa yang memalukan di 
posting blog atau posting media sosial Anda. 


2. SEOguake 


Home > Extensions > SEOguake 


ita SEOquake ZE 
56 


@ www.seoquake.com © Featured 


tata 2453 © | Developer Tools | 900.000- users 


Overview Privacy practices Reviews Related 


wertu SEO Toolbox fo YOU 


PAGE INFO DIAGNOSIS INTERNAL 17 


EXTERNAL 29 DENSITY CCOMPI 
Pemnatas Rectores ED a ED rate anes CED 


@ Amorike G Google index D> Bing index SE Mrush 


é 


ae 20 “a ar an. 5 


SEO adalah hal yang sangat penting untuk situs mana pun, tetapi itu bisa menjadi tugas yang 
cukup untuk mengikuti alogaritma yang terus berubah. SEOquake dapat membantu 
meringankan tugas terkait SEO. 


Ia juga berfungsi sebagai rangkaian analisis SEO dan membantu mengelola SEO secara efisien. 
SEOquake pilihan yang bagus jika Anda ingin mengoptimalkan halaman web Anda untuk SEO 
yang lebih baik. 


3. Awesome Screenshot: Screen Video Recorder 


Home > Extensions > Awesome Screenshot and Screen Recorder 


Awesome Screenshot and Screen Recorder 
@ www.awesomescreenshot.com @ Featured 
we É we É É 25.928 © | Productivity | 3000,000- users 

Overview Privacy practices Reviews Support Related 


—A—— T 
KN 


4 AS 


Ekstensi chrome satu ini memungkinkan Anda untuk mengambil screenshot dari seluruh 
halaman atau sebagian halaman web. Setelah tangkapan layar diambil, Anda dapat mengedit 
gambar, menyorot, memotong, menggambar bentuk, mensensor informasi yang tidak perlu atau 
sensitif, dan menambahkan anotasi. 


Fitur yang sangat berguna lainnya dari Awesome Screenshot adalah Anda dapat merekam 
aktivitas di peramban dalam bentuk video. Anda juga dapat mengedit video, menambahkan 
anotasi, memotongnya, dan membuat perubahan. Setelah selesai, Anda dapat menyimpan 
gambar dan video ini di komputer atau mengunggahnya ke cloud. 


4. AdBlock 


AdBlock — best ad blocker 


2D getadblock.com ©] Featured 
A É He 205222 Productivit 


Overview Privacy practices Reviews 


Enjoy a safe, simple, and ad-free browsing experience. 


Use AdBlock, the best ad blocker for Chrome, to say goodbye to pop-ups, video 
8 Y ‘ 
promotions, and distracting ads on your favorite websites 


t NTE ` 


Sepertinya tak seorang pun di dunia menyukai iklan pop-up yang mengganggu itu. Bayangkan 
saja saat membuka situs web dan menunggu konten dimuat, tetapi spanduk iklan besar muncul, 
memblokir sebagian besar halaman, atau bahkan Anda tiba-tiba di alihkan ke situs lain. 


Saat ini Google telah mendengar doa Anda, itulah sebabnya Anda dapat memasang ekstensi 
AdBlock untuk browser Chrome. Dengan AdBlock, Anda dapat mengucapkan selamat tinggal 
pada semua jenis iklan yang mengganggu. Dan tentunya akan meningkatkan pengalaman 
penjelajahan di Internet secara cepat. 


5. ColorZilla 


Home > Extensions > ColorZilla 


ColorZilla | psatocmome | 


© colorzilla.com © Featured 


Ww Kr K K 2.729 © | Developer Tools | 3,000,000- users 


Overview Privacy practices Reviews Support Related 


AN 
€ Pick Color From Page 


© Color Picker 
H5 Picked Color History 


+ ~ P rarna L) Wedoace Color Analvter i ` 


ColorZilla menjadi salah satu ekstensi yang paling banyak diunduh untuk browser Mozilla 
Firefox. Ekstensi ini terdiri dari berbagai macam alat pemilihan warna dan pencocokan warna 
yang baik untuk menyesuaikan browser Anda. 


Ekstensi ColorZilla memiliki ikon pipet, yang memberi Anda akses ke beberapa opsi seperti 
membuat palet warna khusus, memperbesar, dan mengidentifikasi kode warna pada halaman 
web yang dipilih. Selain itu, Anda juga dapat melihat nilai Hex warna ketika Anda mengklik di 
mana saja di layar. 


6. Email Hunter 


Home > Extensions > Hunter - Email Finder Extension 


Hunter - Email Finder Extension | Add to chrome | 


@ hunter.io @ Featured 


Ak A kA 12395 © | Search Tools | 600.000- users 


Overview Privacy practices Reviews Support Related 


Emo panon Art) Gauntor 0 


j 


Depa toer D Fad oy rome 


| 
p- y 8 D sne bara Actos! Marage 
4 anvone. = ` 


Hunter — Email Finder Extension adalah alat pencari email yang memberi Anda alamat email 
orang-orang di balik situs web apa pun untuk dihubungi bersama dengan nama, nomor telepon, 
jabatan, dan bahkan jejaring sosial mereka. Semua data ini didukung oleh sumber publik yang 
terlihat di hasil pencarian. 


7. WhatFont 


Home > Extensions > WhatFont 


WhatFont 


© cnengyinliu.com 


titik 1.887 © | Developer Tools | 2.000.000- users 


Overview Privacy practices Reviews Support Related 


UII iS 


FACES. 


Jika Anda ingin meningkatkan estetika halaman blog Anda, salah satu area pertama yang harus 
Anda fokuskan adalah warna teks dan font. Pengunjung tentunya akan senang membaca artikel 
dengan teks yang mudah dibaca. 


Jadi, bagaimana Anda mengidentifikasi font yang digunakan di blog atau halaman web orang 
lain? Jawabanya adalah WhatFont yang akan memberi tahu Anda detail font apa yang Anda lihat 
di halaman web tersebut. 


8. MailTrack 


Home > Extensions » Email Tracker for Gmail, Mail Merge-Mailtrack 
xz, Email Tracker for Gmail, Mail Merge-Mailtrack 
ad 


© mailtrack.io © Featured 


Kek kt 11,166 © Productivity 2,000,000+ users 


Overview Privacy practices Reviews Support Related 


& How to install Mailtrack's free email tracker for ... 


How to install 


Mailtrack , 


l , 


Email masih menjadi salah satu bentuk pemasaran digital yang paling efisien saat ini. Jika Anda 


P4 


menggunakan Gmail, Anda harus mencoba MailTrack. Ini memungkinkan Anda untuk 
mengidentifikasi pesan masuk dan mengetahui apakah email yang Anda kirim telah dibaca atau 
belum. 


MailTrack adalah alat yang sangat baik untuk pengguna yang memiliki banyak email masuk 
setiap hari. Ekstensi chrome ini menawarkan laporan pelacakan harian, pelacakan garis, 
pengingat, dan banyak fitur unggulan lainnya. 


Kesimpulan 


Daftar ekstensi chrome terbaik untuk blogger diatas yang membantu Anda untuk mengelola situs 
web. Kami juga sangat merekomendasikan Anda untuk mencoba setidaknya 5 ekstensi diatas. 


Dan jika Anda ingin merekomendasikan beberapa ekstensi lainnya yang belum kami berikan. 
Silahkan beritahu kami lewat kolom komentar, tentunya sangat berguna untuk sesama blogger. 


0 comments Sort by Oldest ¢ 


EJ Facebook Comments Plugin 


Artikel ini telah dibaca 10 kali 


Chrome Extensions Google Chrome 


Aang Hu 


A = 
A ` 
N 


iv) Penulis 


©0000 


| Baca Lainnya 


Istilah Kata dalam Dunia Blogging dan Artinya 
28 Maret 2023 - 12:11 WIB 


Daftar Backlink Profil DA 90+ untuk Blog Baru 
25 Maret 2023 - 01:40 WIB 


How to Register and Submit a Blog to Google Search Console 
24 Desember 2022 - 08:18 WIB 


10 Best Free Blogging Platform Recommendations 
23 Desember 2022 - 13:03 WIB 


Aged Domain Vs Expired Domain, Which One Is Better? 
22 Desember 2022 - 14:15 WIB 


How to Buy a Domain on Google Domain 
21 Desember 2022 - 13:02 WIB 


| Trending di Blogging 


Daftar Backlink Profil DA 90+ untuk Blog Baru 
25 Maret 2023 


8 Ekstensi Google Chrome Terbaik Untuk Blogger 


Daftar Backlim 
DA 90 


untuk Blog H 


Daftar Backlim 
DA 90 
untuk Blog H 


27 Maret 2023 


Istilah Kata dalam Dunia Blogging dan Artinya nan Bata dalan Dun 


Blogging dan Artinya 


28 Maret 2023 


10 Best Free Blogging Platform Recommendations 
23 Desember 2022 


What is a Domain, Functions, Types & Differences 
18 Desember 2022 


Istilah Kata dalam Dunia Blogging dan Artinya 
Maret 28, 2023 | 12:11 pm WIB 


8 Ekstensi Google Chrome Terbaik Untuk Blogger 
Maret 27, 2023 | 3:18 pm WIB 


Daftar Backlink Profil DA 90+ untuk Blog Baru 
Maret 25, 2023 | 1:40 am WIB Daftar Backlin 


DA 90 


untuk Blog i 


How to Register and Submit a Blog to Google Search Console 
Desember 24, 2022 | 8:18 am WIB 


le Search 


nsole 


10 Best Free Blogging Platform Recommendations 
Desember 28, 2022 | 1:03 pm WIB 
MVA RAN RAK 
MINX- CON 


ç 


About Trending 


Privacy Policy Blogging 
DMCA Tips 


